Seluruh manusia mencari 
kebahagiaan, namun di manakah 
jalannya?! 

Setiap orang di permukaan bumi ini berusaha mencari kebahagiaan, kendati 
perbedaan manusia dalam keyakinan, ras, asal, prinsip dan tujuan namun 
semua sepakat pada satu tujuan, yaitu mencari kebahagiaan dan 
ketenangan. 





